1 Mei 2010 // Eraserhead K ^t^ 

1977 | USA | 89 m| BW | 13+ | Bhs. Inggris, teks Inggris 

Eraserhead, debut film panjang Lynch, sering disebut sebagai 
film "sempurna" atau "spritual"nya. Bercerita tentang Henry 
Spencer, tiba-tiba mendapati pacarnya telah melahirkan bayi 
prematur mengerikan. Mereka menikah dan hidup bersama 
sebentar, sebelum istrinya meninggalkannya mengasuh bayinya 
sendirian dengan horor mimpi buruknya. 

8 Mei 2010 // The Elephant Man 

1980 | USA | 124 m | BW | 13+ | Bhs Inggris, tanpa teks 

Seorang dokter bedah menyelamatkan manusia berwajah hampir 
seperti monster yang disiksa ketika berusaha hidup sebagai 
atraksi sirkus (freak show). Di balik wajah buruknya, terdapat 
kecerdasan dan kelembutan hati tak terbayangkan. 

15 Mei 2010// Blue Velvet 



»I* 



1986 | USA | 120 m| Warna I 18+ | Bhs Inggris, teks Inggris 

Jeffrey Beaumont menemukan sepotong telinga manusia sekem- 
balinya dari rumah sakit membesuk ayahnya. Dia meneliti asal- 
usul telinga itu bersama Sandy Williams, yang kemudian mem- 
berinya informasi rahasia dari ayahnya, seorang polisi detektif 
lokal. Penyelidikan Jeffrey membawanya ke dalam dunia tersem- 
bunyi kotanya, mempertemukannya dengan penyanyi, Dorothy 
Vallens, dan Frank Booth yang terlibat kasus obat-obatan dan 
penyiksaan seksual. 

Info pemutaran: 

http://c2o-library.net/cinematheque 




8 Mei 2010 // The Straight Story 

1999 | USA | 112 mins | Warna | SU | Bhs Inggris, tanpa teks 

Ketika Alvin Straight, veteran tua Perang Dunia II, mendengar 
bahwa Lyle, saudaranya, terkena stroke, dia memutuskan untuk 
menemui Lyle sebelum terlambat. Tapi karena kaki dan mata 
Alvin tak memungkinkan untuk mendapatkan SIM, dia selama 6 
minggu mengendarai traktor dari Laurens, Iowa menuju Mt. 
Zion, Wisconsin, 240 mil jauhnya. 

29 Mei 2010 // Mulholland Drive 

2001 | USA | 147 m| Warna | 18+ | Bhs Inggris, tanpa teks 



Betty Elms bercita-cita menjadi aktris. Setibanya di Los Angeles, 
Kalifomia, dia bertemu dan berteman dengan seorang amnesia 
yang bersembunyi di apartemen tantenya. 






Sejarah Sumatra (The History of Sumatra) 

Pengarang: William Marsden 

Penerbit: Komunitas Bambu, 2008 [1811] 

No. Panggil: 959.81 AAAR Sej 



Jar of Fools: A Picture Story 

Pengarang: Jason Lutes 
Penerbit: Faber a Faber, 2008 
No. Panggil: KLUTJar 

The Arts of Thailand 

Pengarang: Steve van Beek 
Penerbit: Periplus, 1998 
No. Panggil: 709.593 BEE Ar 







hOUKUtllv 

\;i liiL ■■in- !■! I 



Cabiria(1914) 

Sutradara: Giovanni Pastrone 
Italia | 181 m 



Black Narcissus (1947) 

Sutradara: Michael Powell 
Inggris 



The Phantom Carriage (Korkarlen) (1921) 
Sutradara: Victor Sjostrom 
Swedia | BW 



Koleksi baru lainnya, kunjungi: http://c2o-library.net/library/new-arrivals/ 




Oleh Ferenc Barnas, 2009 
Penerbit: Gramedia, 2010 
No. panggil: F BAR Nin 



RESENSI BUKU (BHS. INDONESIA) 

Tift® MWm (Amk K^^mblU^) 

Dibagi dalam sembilan bab, dalam 
novel ini pembaca diajak memasuki 
pikiran seorang anak sembilan tahun 
yang tidak kita ketahui namanya. 
Anak kesembilan dari sebelas bersau- 
dara, dia dan keluarganya tinggal di 
desa Pomaz, Hongaria. Ayahnya 
bekas tentara yang keras dan kaku. 
Selain bekerja di direktorat kereta 
api, ia juga berbisnis benda-benda 
rohani Katolik seperti rosario, salib, 
dan foto-foto orang kudus. Semen- 
tara ibunya yang religius bercita-cita 
menjadi pianis dan mencintai sastra: ia bekerja sebagai pemain 
organ gereja, dekat dengan pastur, mengikuti koran mingguan 
Katolik Manusia Baru, dan mengarahkan anak-anaknya untuk 
menjadi putra altar. 

Miskin, banyak anak, Katolik, di era berkuasanya Partai Komunis 
Hongaria akhir 1960an, anak-anak ini mempunyai berbagai 
kelainan seperti cacat bicara, penyakit darah, dan sebagainya. 
Anak Kesembilan sangat mencintai angka; bahkan, ia hafal 
jadwal kereta api luar kepala. Dia suka kelayapan, dan hampir 
semua toko di desa itu pernah ia masuki. 

Tutur observasinya datar namun menggelitik indra kita. Dengan 
pengutaraan sederhana dan bersahaja, visual dan aroma 
evokatif terbayang. Anak Kesembilan tampak sekedar melapor- 
kan deskripsi observasinya, tidak menghakimi. Tapi dari kata- 
kata apa adanya itu, justru terasa kemarahan dan keresahan di 
sekitamya. 

Lengkapnya: http://c2o-library.net/2010/04/the-ninth/ 




Oleh P. A. Daum (1890) 
Penerbit: Periplus, 1999 
No. Panggil: F DAUM Upsa 



RESENSI BUKU (BHS. INGGRIS) 

UPS & DOWNS OF LIFE IN THE INDIES 

Dua keluarga mengelola perkebunan 
bersebelahan di Kuningan. Geber, 
yang ingin kembali ke Belanda 
dengan menjual perkebunannya ke 
tetangganya, Uhlstra, terpaksa mem- 
batalkan transaksinya karena satu 
skandal: Jozef, kepala mandur 
perkebunannya, ditemukan 

ter-tjientjanged oleh keroyokan 
pekerja kebun yang marah karena 
perilaku semena-mena seksual Jozef 
terhadap wanita-wanita setempat. 
Geber, kebingungan menghadapi 
hancurnya nilai dan citra kebunnya, 
memutuskan untuk menikah dengan Rose, putri Uhlstra. 

Ups and Downs tidak hanya menceritakan keluarga Uhlstra dan 
Geber, tapi juga kehidupan keluarga-keluarga perkebunan dan 
pegawai negeri Belanda di perkebunan Kuningan. Pembaca 
melihat gambaran sikap terhadap peranakan Eropa, dan pribumi 
Indonesia, hanya dalam kaitannya dengan masyarakat Eropa. 
Daum dengan acuh-jika tidak dengan sedikit senyum ironis nan 
sinis-menuliskan kehausan gosip, materialisme, kecemburuan 
sosial, perselingkuhan, kesombongan, degenerasi mental yang 
mewamai kebosanan sehari-hari masyarakat Belanda di Hindia. 

Pertama kali dimuat sebagai serial cerita bersambung koran 
Bataviaasch Nieuwsblaad, beberapa bahan cerita Ups and Downs 
dibuat berdasarkan cerita nyata perkebunan besar Pamanukan 
dan Tjiasem di tahun 1872. 

Lengkapnya: 

http://c2o-library.net/2010/04/ups-downs-life-indies/ 



,<SF 



ty 



<¥ 



Vol. OA , 







H^ v 



/ 



Jl. Dr. Gipto 20, Surabaya 60264 

Telp. (031)77525216 

HP. 0858 5472 5932 

Senin, Rabu -Jumat 10.00 - 19.00 

Sabtu - Minggu 1 1.00 - 20.00 

Selasa tutup 




<& 



% 



Killing pilbllk yang menyediakan berbagai 

referensi buku (fiksi & non-fiksi) dan 

audio-visual pilihan untuk disewa atau 

• dibaca di tempat. Saat ini koleksi kami 

mencakup lebih dari 4 5 000 buku 

dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan 

tema utama sastra, sejarah, SOSial 

Dlldaya, Seni & disain.Jugatersedia 

beragam komik & novel graflS, dan 

lebih dari 900 film penting / langka dalam 

sejarah sinema beserta literaturnya. 



w** 



(VK 



email : c2o.library@yahoo.com 



? acebook : http://facebook.com/c2o.librarv 



